
Nomor 

Lampiran 

Perihal 


PANITIA STUDI ISLAM INTENSIF (Sll) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI (UNSWAGATI) CIREBON 
TAHUN AKADEMIK 2013/2014 

Sekretariat: Kampus 2 FKIP Jalan Nomor 01 Cirebon Telp. (0231) 482115 



002/Pan-SIIFKIP/II/2014 
1 (satu) lembar 

Pemberitahuan Kegiatan Studi Islam Intensif (SII) 
FKEP Unswagati Tahun Akademik 2013/2014 


5 Februari 2014 


Yth. Orang Tua/Wali mahasiswa Tingkat IV 

FKIP Unswagati Cirebon 

di 

Tempat 


Diberitahukan dengan hormat, bahwa sesuai dengan program kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) Unswagati Tahun Akademik 2013/2014, dan dalam rangka pembekalan keagamaan bagi para 
mahasiswa tingkat akhir (tingkat P/ semester 8), kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan Studi Islam 
Intensif (SII) FKIP Unswagati Tahun Akademik 2013/2014. 

Sehubungan dengan itu, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut 

1 . Pelaksanaan kegiatan SII (jadwal terlampir) 

hari : Sabtu (pembukaan), Senin dan Selasa 

tanggal : 22, 24, dan 25 Februari 20 14 
waktu : pukul 08.00 s.d. 05.30 WIB (bermalam) 
tempat : Gedung Islamic Centre (ICC) Kota Cirebon 

2. Para peserta SII adalah seluruh mahasiswa/I (muslim) tingkat IV semester 8 maupun non semester. Wajib 
diikuti karena sertifikat SII merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi. 

3. Pendaftaran dimulai pada tanggal 6 s.d 20 Februari 2014 melalui ketua kelas masing-masing dengan 
membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 60.000,-/mahasiswa dengan rincian sebagai berikut 

a. Makan: 2 x Rp. 13.000,- = Rp. 26.000,- 

b. Snack : 2 x Rp. 8.000,- = Rp. 16.000,- 

c. Snack pembukaan = Rp. 8.000,- 

d. ID card, sertifikat, dan tutorial = Rp. 10.000.- + 

Jumlah total = Rp. 60.000,- 

selanjutnya uang yang sudah terkumpul di ketua kelas disetorkan kepada bendahara SII yaitu Ibu Siti 
Aisyah, S.Ag., M.Pd. (dosen Prodi Bahasa Inggris/Cp. 087829577555). 

4. Peserta diharapkan menggunakan pakaian muslim/ah yang sopan dan sesuai dengan akidah. Disarankan 
menggunakan pakaian berwarna putih dan tidak mengenakan pakaian yang ketat. 

5 . Peserta agar membawa perlengkapan bermalam sewajarnya dan juga perlengkapan mandi. 

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kiranya Bapak/Ibu Orang Tua/Wali berkenan mengizinkan putra- 
putrinya untuk mengikuti kegiatanm SII dimaksud. 


Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 


